Love Is A Beautiful Pain CHANBAEK 


by Mgrim 


Category: Screenplays 

Genre: Hurt-Comf ort , Romance 

Language : Indonesian 

Status: Completed 

Published: 2016-04-22 11:30:00 

Updated: 2016-04-22 11:30:00 

Packaged: 2016-04-27 12:30:03 

Rating: M 

Chapters : 1 

Words : 2,845 

Publisher: www.fanfiction.net 

Summary: Chanyeol dan Baekhyun telah menikah selama beberapa 
tahun, tapi pernikahan tersebut harus kandas karna kesibukan dan 
keegoisan mereka masing-masing, walau telah terpisah, kenangan tersebut 
tetap ada di setiap album foto lama yang di simpan sedemikian rupa. 
Hingga suatu hari, takdir kembali mempertemukan kedua insan 
tersebut . 


Love Is A Beautiful Pain CHANBAEK 

Lagu sendu terputar dari handphone disamping laki-laki tersebut, ia 
membolak-balik album foto di tangannya, dan sedikir terkekeh melihat 
beberapa foto. Hingga di halaman terakhir album tersebut ia sadari 
cairan asin sudah membasahi pipinya. 

"aku menangis?" ucapnya sambil memegang pipi nya yang basah, tubuhnya 
bergetar dan kembali mengeluarkan cairan asin dari matanya tanpa 
henti , membuat airmatanya membasahi album foto tersebut "baekhyun apa 
benar kau masih mencintaiku?" monolog laki-laki itu "jawab aku 
baekhyun jawab aku!" monolog nya kembali dengan sedikit membentak 
"KATAKAN KAU MASIH MENCINTAIKU BAEKHYUN ! KATAKAN ! " Teriakan laki-laki 
itu membuat sedikit gema di ruangan tersebut . 

Laki-laki itu tetap menangis di ruangan itu, ia lelah, ia sudah tak 
tahan dengan semua in, tubuhnya terus bergetar hingga dua buah tangan 
lentik yang hangat memeluknya dari belakang. 

"maafkan aku chan"ucap laki-laki yang lebih kecil a€"baekhyun- pada 
yang lebih tinggi. Tubuh Chanyeol tetap bergetar seakan tak 
menanggapi tangan kecil yang terus memeluknya "maaf maaf 
maaf " lontaran kata maaf terus di berikan kepada chanyeol "aku tau kau 
lelah chan" ucap baekhyun semakin mempererat pelukannya "Ayo kita 
akhiri " 

* *Mgrim PRESENTED ! * * 


" * *LOVE IS A BEAUTIFUL PAIN"** 



* *Pair : ** 

**Chanyeol x Baekhyun /slight/ Chansoo** 

* *Cast : ** 

**Byun Baekhyun** 

**Park Chanyeol** 

**Do kyungsoo (GS ) * * 

**Rated: M** 

**Genre: Hurt , Romance, angst** 

**Length: One shoot ** 

**Summary: Chanyeol dan Baekhyun telah menikah selama beberapa 
tahun, tapi pernikahan tersebut harus kandas karna kesibukan dan 
keegoisan mereka masing-masing, walau telah terpisah, kenangan tersebut 
tetap ada di setiap album foto lama yang di simpan sedemikian rupa. 
Hingga suatu hari, takdir kembali mempertemukan kedua insan 
tersebut . * * 

* *SORRY FOR ANY TYPO** 

* *EN JOY YOU READING-** 

_Flashback~__ 

_Laki-laki yang tinggi itu terus mengintip dari belakang 
dinding, terlihat was-was dengan keadaan sekitarnya, dan menunggu 
seluruh penghuni tersebut pergi. _ 


"_apa kah semua orang sudah pergi?" ucapnya kembali mencek 
keadaan, dengan hati-hati ia melangkah sebuah loker yang di hiasi 
banyak sekali tempelan love, Chanyeol a€"laki-laki itu- membuka loker 
tersebut dengan pelan, dan memasukkan sebuah coklat dan surat di 
dalamnya ._ 

_Ketika ingin menutup loker itu, niatnya untuk segera pergi langsung 
hilang ketika melihat foto pujaan hati nya bertengger di dalam loker 
tersebut, ia tersenyum melihat foto itu dn memandanginya beberapa saat 
"tidak heran jika hampir semua laki-laki di sekolah ini menjadi gay 
karena mu baek,kau sangat cantik. Bahkan melebihi dari seorang 
wanita"_ 

a€ | 


_Di saat kejadian itu terdapat se pasang mata yang mengamati nya dari 
jauh "tak kusangka kau juga mengagumi ku ice prince, heh, pesona ku 
memang hebat" gumam nya dengan seringai kecil yang terukir di bibir 
tipisnya. Ia tetap mengawasi laki-laki tiang itu dengan seksama 
hingga akhirnya chanyeol pergi dari loker itu. Baekhyun beranjak dari 



tempat itu berjalan ke lokernya, tapi ia terhenti ketika sebuah tangan 
menahan tubuh kecil nya dari belakang "apa kah mengintip adalah hal 
yang bagus tuan putri" Baekhyun membeku mendengar suara husky itu, ia 
benar-benar mengenal suara itu, suara orangyang baru saja ia 
intip 

"_C-chanyeol ? " mata baekhyun memandang horror kepada chanyeol. Yang 
lebih tinggi menyeringai jahat pada yang lebih kecil "kau harus di 
hukum" ucap nya, sembari menarik tangan kurus baekhyun ke sebuah 
gudang yang kosong. _ 

"_a-apa yang ingin kau lakukan?" Baekhyun terlihat ketakutan melihat 
chanyeol menatapnya dengan tatapan dingin, 'apa aku akan mati? 
Tanyanya dalam hati, "tenang princess hukuman ini akan membuat mu 
merasa nikmat , percayalah" _ 

_Flashback end_ 

Tok ! Tok ! Tok ! 

"saudara Byun baekhyun sudah resmi bercerai dengan saudara Park 
Chanyeol" Ujar Hakim dan mengetok palunya pada meja. Baekhyun yang 
mendengar itu hanya membeku dan tak bisa menangis lagi , sedangkan 
chanyeol ia lebih memilih segera meninggalkan ruangan 
pengadilan . 

Baekhyun pun ikut meninggalkan ruangan pengadilan tersebut dengan 
tatapan kosong. Di depan gedung pengadilan ia bertemu dengan mantan 
suaminya, mereka bertatap mata sebentar lalu membuang muka, "selamat 
tinggal" Ucap Chanyeol tanpa melirik ke arah Baekhyun "selamat 
tinggal" balas baekhyun dan ia segera pergi ke mobilnya. 

Baekhyun yang di dalam mobil tersebut lebih memilih menangis didalam 
mobil , mengingat kembali seluruh kenangannya bersama mantan suaminya. 
Ada sedikit penyesalan ketika ia mengatakan ingin mengakhiri 
semuanya. Tapi ini adalah yang terbaik, ia tak ingin Chanyeol terus 
merasakan keegoisannya. Menjadi seorang artis tidak bisa membuat 
baekhyun membagi waktunya dengan benar untuk Chanyeol , karna itu 
mereka selalu berakhir dengan pertengkaran ketika baekhyun kembali ke 
rumah. Padahal ketika awal-awal mereka menikah semua terlihat 
menyenangkan, tapi semua berubah ketika sebuah agency memberikan 
penawaran kepada baekhyun untuk menjadi artis. 

Pada awal nya Chanyeol masih bisa mentolerir baekhyun yang selalu 
sibuk dan seakan melupakannya. Tapi kesabaran Chanyeol mulai habis 
ketika Baekhyun bahkan tidak mengingat sama sekali hari anniversary 
pemihakan mereka yang ke dua, dan mereka bertengkar dan pada akhirnya 
menimbulkan banyak kerusakan di rumah mereka, tapi ketika Baekhyun 
terhempas ke lantai, karena chanyeol mendorong nya terlalu 
keras , Chanyeol menyadari kesalahannya, dan terus meminta maaf pada 
baekhyun . 

"_maaf kan aku baekhyun, maaf kan aku karna egois"_ 

Kata-kata yang terus ia ucapkan pada hari pertama ia mulai 
bertengkar 

"_maaf maaf maaf"_ 


Kata-kata Chanyeol terus terngiang di kepalanya 



"_kumohon, ayo kita mulai kembali"_ 

Baekhyun mulai meraung mengingat seluruh ingatan yang terus berputar 
bagai film di kepalanya. Kenangan indah dan buruk berputar 
mengahantui baekhyun dan menjeratnya dalam penjara 
penyesalan . 

"maaf" 

Hanya itu yang bisa ia katakan kali ini. 
a€ | 


Chanyeol hanya terdiam di kamar nya, dengan seluruh album foto yang 
berserakan. Jujur, ia tak ingin menghapus semua kenangan nya dengan 
baekhyun, karna baekhyun lah kenangan terindahnya. 

Menatap seluruh foto-foto mereka dari awal mereka menikah hingga 
halaman terakhir , hari dimana Baekhyun tak mempunyai waktu lagi untuk 
nya, dan keegoisan mulai menguasai mereka. Laki-laki itu hanya 
menangis melihat kenangan itu semua, tak pernah Ia sangka mereka akan 
berakhir seperti ini. 

Mengingat wajah manis baekhyun yang dulu adalah karya tuhan yang 
menurutnya sangat indah kini seakan berubah menjadi sebuah kepahitan. 
Ketika memikirkan Baekhyun air matanya semakin tak terhenti. 

Kata-kata 'Cinta' kini seakan adalah hal yang paling tidak ingin ia 
dengar . 

"_aku mencintaimu yeol"_ 

Kata-kata yang 'dulu' sangat terdengar manis di telinganya. Kata-kata 
itu terus menjadi hal yang tak pernah ia bosankan dari mulut 
baekhyun, tapi kini kata-kata itu seakan berubah 

"_aku membencimu! 

Hanya kata itu yang akan terdengar ketika mereka bertemu di 
rumah, ketika baekhyun pulang dari pekerjaanya. 


Setelah saat itu, baekhyun dan chanyeol tak pernah lagi bertemu, demi 
kedua nya tidak terjatuh ke lubang yang sama. 

_5 years later_ 

Chanyeol menyesap kopi panasnya di sebuah cafA© di seoul , sembari 
melihat smartphonenya dan sesekali tersenyum sumringah. Seluruh 
pengunjung cafA© memusatkan pandangannya pada Chanyeol , Chanyeol tidak 
masalah dengan itu karna dulu ia juga di terus dipandang seperti itu. 
Kalo dulu Baekhyun akan terlihat kesal ketika menyadari chanyeol-nya 
di perhatikan seisi cafA© dengan tatapan nafsu. Chanyeol yang 
teringat itu hanya tersenyum. 



Flashback start. 


'_hei-hei lihat itu, laki-laki yang tinggi itu sangat 
tampan 

'_astaga,apa kau lihat bicep nya?ah aku sangat ingin bergelayut menja 
di tangan itu'_ 

'_hei apa kah mereka pasangan gay'_ 

'_kalau mereka gay,akan lebih menarik'_ 

_Bisikan-bisikan pengunjung itu terlihat tak berpengaruh pada 
Chanyeol , karan dari jaman ia sekolah dulu ia memang menjadi pusat 
perhatian. Tapi beda lagi dengan Baekhyun, ia merasa kesal karna ia 
merasa Chanyeol nya menjadi pemuas mata para gadis-gadis genit 
disini 

"_kau kenapa chagi?" tanya chanyeol pada baekhyun yang terlihat 
melengkungkan bibirnya ke bawah. _ 

"_bisa kita pergi dari sini, sungguh aku kesal pada 

perempuan-perempuan genit itu." Chanyeol yang mendengar itu terkekeh 
mendengarnya, _ 

"_jika ini membuat tuan putri kesal , mungkin kita memang lebih baik 
pergi dari sini" Ucap chanyeol lalu berdiri dan menarik baekhyun, dan 
meninggalkan cafA© tersebut. _ 

_Flashback end~_ 

Chanyeol kembali focus pada handphone nya, tanpa memperdulikan keadaan 
sekitar nya. Hingga suatu suara memecahkan kefokusannya "boleh aku 
duduk disini, kursi nya sudah penuh semua" ucap suara laki-laki yang 
terdengar familiar di telinganya, ia mengetahui siapa pemilik suara 
merdu ini, tapi ia masih tak berani menatap orang 
tersebut . 

"Chanyeol , kau bisa menatap ku, tak apa"ujar nya dengan senyuman manis 
terlihat di akhirnya chanyeol mulai mengadahkan kepalanya, di temuinya 
wajah yang sangat ia rindukan dari dahulu, wajah yang terkahir kali ia 
di ruang pengadilan bersamanya, wajah yang mengakhiri hubungannya. 
"Baekhyun?" Chanyeol masih menatap mata indah itu, dan baekhyun hanya 
mengangguk sebagai jawaban. 

Hening, tak ada yang membuka suara, hanya suara-suara obrolan 
pengunjung lain, dan mobil yang berlalu lalang. 

"Baek,apa kau masih menjadi artis?" Yang lebih tinggi memulai 
percakapan, Baekhyun yang mendengar itu menggeleng "tidak, aku berhenti 
menjadi artis ketika kita bercerai" ucap baekhyun menunduk. Chanyeol 
hanya ber-oh. "apa setelah kita bercerai kau ada berhubungan dengan 
orang lain? "tanya baekhyun "tidak ada" jawabnya dengan senyuman mereka 
kembali lengang, "kau semakin cantik baek" puji Chanyeol menatap 
baekhyun lekat , Baekhyun merona mendengarnya "Kau semakin tampan" 
balas baekhyun. 

a€ | 



"apa kau akan berkunjung ke rumah ku?" Chanyeol terlihat senang 
mendengar telepon tersebut , seperti seorang abg yang ingin kencan 
dengan pacarnya. "a€ | " "ah baiklah, jika kau sudah datang beri tau aku" 
Chanyeol terlihat sumringah setelah menyudahi percakapan itu,baekhyun 
kini sepertinya sudah masuk kembali ke hatinya. Masuk ke lubang yang 
sama? Siapa peduli , asalkan baekhyun jadi miliknya itu tak masalah 
haha . 

Sejak peretemuan itu mereka seperti memulai kembali lembaran 

baru, Chanyeol selalu berharap kenangan-kenangan di album lama mereka 

akan terputar kembali. 

Tak lain dari Chanyeol , Baekhyun juga seperti orang yang tengah 
kerasukan hantu cinta abg, ia terlihat meloncat-loncat ketika 
menyudahi percakapan mereka. Hei apa kalian tak ingat umur? Kalian 
seperti anak 15 tahun yang sedang pedekate, padahal umur kalian sudah 
kepala dua. 

'_Masuk ke lubang yang sama pun tak apa kalau bersama mu 


a€ | 


Ting Nong 

"baekhyun?" Chanyeol segera membuka kan pintu rumahnya untuk baekhyun 
"selamat datang tuan putri" sambut chanyeol dengan senyum tampannya 
"dari dulu kau selalu menyebut ku tuan putri" ujar baekhyun 
tersenyum, lalu mengecup sekilas bibir Chanyeol. _'karna kau memang 
tuan putri ku baekhyun'_ 

Di ruangan itu, mereka banyak bercerita, dan sesekali bergurau dan 
saling tertawa, dan sedikit mengingat kenangan dahulu. Seakan memberi 
kode menginginkan kehidupan mereka yang dahulu 
kembali . 

"chanyeol, apa kau masih ingat saat awal kita mulai berbicara" tanya 
baekhyun dengan sedikit tertawa 

"tentu, saat itu aku adalah secret admirer mu, dan saat aku memberi mu 
surat dan coklat ternyata kau mengintip ku, dan pada saat itu juga 
kita melakukan _sex_" Baekhyun yang mendengar kata terakhir merona 
parah, Chanyeol yang melihat itu tertawa terpingkal . 

"yak! dasar mesum park yoda ! " teriak baekhyun kesal pada 
Chanyeol . 



"Baekhyun, ini aku chanyeol" Chanyeol mengetok pintu rumah 
baekhyun, Hingga baekhyun akhirnya membukakan pintu tersebut, 
"Chanyeol ?ada apa?" tanya nya lalu memluk tubuh chanyeol erat, "aku 
merindukanmu" Ucap Chanyeol dengan suara husky nya "kita baru saja 
bertemu kemarin chan" Chanyeol memberengut seperti anak kecil "aku 
kangen sama baekkyyy" rengeknya dengan aksen manja "oh astaga bayi 
besar ini, kau mau apa yeolly?" Chanyeol tersenyum senang lalu 
menunjuk dada baekhyun "aku ingin susu" ucapnya naA~f "lebih baik 
kita masuk dulu" 

Skip~ (smutnya di skip dulu ya pemirsah :v) 

"Baek apa kita bisa kembali?" tanya chanyeol "maksudmu?" tanyanya 
balik "kembali seperti dulu" jawabnya "aku ragu chanyeol , mungkin 
lebih baik kita saling mendekati dulu" ucap baekhyun menunduk "tidak 
apa baek, yakinkan dirimu dulu" 

a€ | 


_o0o_ 

Hari-hari berlalu, hubungan mereka semakin erat, dan mereka pun kini 
sudah menyandang status berpacaran, _terlihat bahagia, _sepert i yang 
mereka inginkan, Chanyeol dan baekhyun terlihat riang bersama di musim 
dingin. Tak pernah ada yang tahu bahwa perpisahan itu akan terulang 
kembali. Mereka seakan tak ingin tahu apa yang akan terjadi bila 
mereka kembali bersama. 

_Keledai dungu yang kembali memasuki lubang yang sama._ 

Di hangat nya rumah Chanyeol , mereka berdua terlihat saling 
menghangatkan satu sama lain, ketenangan yang mereka inginkan saat 
ini . 

Ketenangan itu tiba-tiba menghilang ketika sebah suara dari ketokan 
pintu, Baekhyun membukanya, dan terlihat seorang perempuan manis 
bermata bulat "halo, kau si-" "aku ingin bertemu chanyeol" potongnya 
ketus, "b-baiklah, t-tapi lebih baik kau masuk dulu" Perempuan bermata 
bulat itu hanya mengangguk dan beranjak masuk. 

"siapa yang datang baek?" tanya Chanyeol 

"ia ingin beremu dengan mu chan" jawab baekhyun "siapa?" 

"Hello " 

_o0o_ 

"katakan, apa mau mu kesini kyungsoo? "Perempuan bermata bulat itu 
mengukir seringai licik pada bibirnya, "mau ku?sangat sederhana tuan 
Park, bertanggung jawab lah atas bayi mu" Chanyeol dan Baekhyun 
tersentak mendengar itu "bayi?bayi apa?" Baekhyun membuka suara, suara 
baekhyun terdengar seperti orang yang akan menangis , Chanyeol mencoba 
menenangkannya, tapi di tepis oleh baekhyun "Tentu saja bayi dari 
mantan suami mu ini byun ! " bentak kyungsoo dengan seringai nya "asal 
kau tahu byun Baekhyun, Mantan suami mu ini sebelum kembali bertemu 



dengan mu ia meniduri ku dan membuat ku hamil" 


Baekhyun terdiam tak bisa berkata-kata 'Brengsek!' Benaknya. "Omong 
kosong Kyungsoo ! , aku tak pernah menidurimu ! "Bantah chanyeol "wah wah 
wah, sepertinya kau melupakan alter ego mu ya?" Kyungsoo menekankan 
kata 'Alter ego' tersebut , selama baekhyun menjadi istri dari 
Chanyeol, ia tak tahu bahwa Mantan suami nya itu memiliki Alter ego. 
"yah,aku tau aku memiliki Alter ego, tapi yang meniduri mu itu bukan 
aku, tapi diriku yang lain, jalang ! " 

"Kau menyebutku jalang, tapi kau malah meniduriku secara brutal 
seperti seorang bajingan!" Bentak kyungsoo, amarah Chanyeol semakin 
menjadi-jadi ketika Kyungsoo menyenbutnya bajingan, "PERGI KAU DARI 
SINI JALANG!" teriak Chanyeol mendorong tubuh Kyungsoo hingga 
terjatuh "JANGAN GANGGU AKU LAGI KAU JALANG!" Chanyeol 
menendang-nendang Kyngsoo sampa tubuhnya membiru. Baekhyun yang 
melihat itu membeku, ia tak pernah tahu Chanyeol bisa berubah menjadi 
orang seperti ini. 

Tendangan Chanyeol pada Kyungsoo akhirnya berhenti, ia terdiam 
sebentar , Seringai menyeramkan tercipta di bibir nya "H AH AH AH AH AH A" ia 
Tertawa seperti orang aneh yang di rasuki oleh seorang iblis. Oh 
tidak, atau lebih tepatnya Chanyeol lah yang menjadi iblis sekarang 
"JIKA KAU INGIN HIDUP TENANG, KAU HARUS MEMBAYAR KYUNGSOO HAHAHAH" 
Chanyeol menarik rambut kyungsoo dan wajahnya di hadapkan ke 
wajahnya, ia mengambil pisau lipat yang ada di kantong nya "manis, kau 
pilih apa?Kulukai tubuh cantik mu ini atau ku beri kau kenikmatan?" 
Kyungsoo dan Baekhyun tidak bodoh seperti anak polos berumur 5 tahun 
yang tak mengetahui apa arti dari 'kenikmatan' tersebut. Baekhyun 
mencoba untuk mencegah Chanyeol untuk melakukan tersebut pada 
Kyungsoo, tapi apa daya. Ia bahkan lebih lemah dari Chanyeol , sehingga 
ia di dorong oleh Chanyeol dan terjatuh hingga pingsan. 

"nah manis , tak ada lagi yang bisa menganggu kita, kenapa kau diam?" 
Tanya chanyeol dengan logat psikopat yang seakan akan ingin membunuh 
mangsanya "kau brengsek Park!" Caci kyungsoo dengan sisa tenaga yang 
ia miliki "kuanggap kata itu sebagai jawaban mu untuk pilihan ke 
dua"Kyungsoo membulatkan matanya, Chanyeol dihadapannya benar-benar 
Chanyeol yang lain, Chanyeol yang benar-benar brengsek. 

Chanyeol Membuka celana Kyungsoo dan mentelan janginya, Chanyeol pun 
mengeluarkan juniornya yang besar. Ia memasukkan barang keras 
tersebut ke lubang Kyungsoo dengan brutal, terus menghentak-hentak 
kannya hingga membuat Kyungsoo meringis kesakitan "mendesahlah 
untukku jalang!" Bentak Chanyeol lalu memukul pipi kyungsoo dengan 
keras . 

Baekhyun setelah pingsan tersebut mulai sadarkan diri, ia yang melihat 
pemandangan tak senonoh itu benar-benar murka, ia mengambil Kayu besar 
untuk memukul Chanyeol dari belakang "BERHENTI KAU BRENGSEK!" murka 
Baekhyun memukul Chanyeol dan membuat Chanyeol pingsan. Kyungsoo yang 
melihat Baekhyun menyelamatkannya pun tersenyum "terima kasih" 
ucapnya lirih. 

_o0o_ 

"Sekarang bisa jelaskan pada ku bagaimana Chanyeol memiliki alter 
ego?" Tanya Baekhyun pada Kyungsoo yang masih terlihat lesu. "Ya, aku 
bisa" jawabnya lirih "Chanyeol memiliki alter ego setelah kalian 
bercerai , rasa sedih dan amarah nya itu yang membuat seseorang yang 



lain dalam dirinya, dan pertama kali ia memperlihatkan alter ego 
nya, adalah ketika bersama ku"Baekhyun yang mendengar itu terisak, air 
matanya tak bisa terbendung lagi "tapi alter ego bukanlah kelainan 
jiwa" lanjutnya, "sekarang kau pilih, tetap bersama nya atau kau 
mencoba menghindar lagi?" Baekhyun termenung sebentar "aku akan 
menghindarinya lagi". 

a€ | 


Chanyeol sudah sadar dari pingsannya, ia tak ingat apa-apa kecuali 
saat Kyungsoo mendatangi untuk bertanggung jawab. Tapi Setelah itu 
Baekhyun menjelaskan semuanya, semua yang ia lakukan ketika dirinya 
yang lain muncul , Chanyeol yang mengatahui fakta itu segera memeluk 
Baekhyun dan terus mengatakan kata maaf dan mencium pucuk kepala 
Baekhyun . 

Baekhyun sudah memaafkannya, tapi keputusannya sudah final. Ia akan 
kembali seperti dulu menghindari Chanyeol agar tak kembali masuk 
hatinya. Chanyeol mengerti itu dan melepaskan Baekhyun dengan ikhlas. 
Baekhyun akan pergi ke L. A untuk benar-benar menghindari 
Chanyeol . 

Hingga kini mereka berdua ada di bandara, Chanyeol mengantar Baekhyun 
ke bandara, agar ia bisa melihat wajah baekhyun untuk terakhir 
kalinya . 

"selamat tinggal untuk kedua kalinya Chanyeol" lirih 
Baekhyun 

"selamat tinggal untuk kedua kalinya Baekhyun" lirih 
Chanyeol , Chanyeol pun menarik tengkuk laki-laki mungil itu dan 
membenamkannya dalam ciuman yang hangat. Baekhyun membiarkan itu, ia 
merasa itu adalah ciuman terakhir mereka. 

' _DAPERTURE FROM INCHEON TO LOS ANGELES ' 

><em> 

Baekhyun yang mendengar itu segera melepaskan ciumannya "aku harus 
pergi chan" ucapnya "jaga dirimu baik-baik" Baekhyun hanya tersenyum 
dan meninggalkan Chanyeol dalam kerumunan. 

a€ | 


Ketika Chanyeol sudah sampai kembali ke rumahnya, ia menatap kosong 
ruangan tersebut. Terlihat sunyi dan hening. Ia merebahkan tubuhnya 
di sofa yang empuk, tetap hening hingga suara telepon membuyarkan 
keheningan tersebut "halo?" , _"chanyeol, pesawat baekhyun mengalami 
kecelakaan dan seluruh penumpang tewas" _ 

PRANG ! 

Hati chanyeol serasa hancur berkeping-keping bagai gelas yang di 



jatuhkan dari gedung 100 lantai. 


' apa? ' 

"_dan pada akhirnya kenangan itu tak akan berputar kembali di 
kehidupan nyata, kenangan itu akan terus tersimpan di album usang 
tersebut hingga akhir"_ 

_THE END 

* *AKHIRNYA SELESEEEEEEE, per juangan banget bikin f f ini dalam sehari 
: ' ' ' ' , karna kalau di putus-putus ide nya ngilang 

-k k 

**So,gimana ff nya?ada yang pernah nebak endingnya bakal gitu : ! D 

9 * * 


* *RnR plis? ** 


End 
f ile . 



